SOAL PTS/UTS 

KBLAS 4 TEMA 3 SEMESTER 1 
Kurikulum 2013 



1. Berilah tanda silang {x) pada hurufa, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar! 

Muatan Pelajaran : PPKn 

1. Salah satu hak kita terhadap tumbuhan adalah .... 

a. melakukan reboisasi 

b. menyirami tanaman 

c. memberi pupuk pada tanaman 

d. memantaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan 

2. Salah satu tanggung jawab manusia terhadap lingkungan adalah .... 

a. tidak membuang sampah sembarangan 

b. mengeksploitasi alam 

c. mengolah sumber daya alam 

d. menebang pohon 

3. Sikap kita ketika melihat teman merusak tanaman adalah .... 

a. mendukungnya 

b. ikut merusak tanaman 

c. menegurnya 

d. membiarkannya 

4. Melestarikan sumber daya alam merupakan tugas .... 

a. pecinta lingkungan 

b. pramuka 

c. pemerintah 

d. semua masyarakat 

5. Membuang sampah pada tempatnya merupakan contoh wujud kewajiban terhadap .... 

a. orang tua 

b. guru 

c. lingkungan 

d. teman 

Muatan Pelajaran : Bahasa Indonesia 

6. Orang yang menjadi intormasi dalam wawancara disebut.... 

a. penulis 

b. narasumber 

c. wartawan 

d. reporter 

7. Cara memperoleh intormasi dengan cara tanya jawab disebut.... 

a. negosiasi 

b. wawancara 

c. kolaborasi 

d. dialog 

8. Laporan yang disusun setelah melakukan wawancara disebut.... 

a. laporan hasil observasi 

b. laporan hasil investigasi 

c. laporan pertanggungjawaban 

d. laporan hasil wawancara 



9. Sebelum melakukan wawancara, yang harus dilakukan adalah .... 

a. membuat dattar pertanyaan 

b. membawa alat tulis 

c. membuat judul 

d. membawa peralatan untuk wawancara 

10. Budi: “Maat, Pak saya mengganggu waktu Bapak.” 

Pak Joko : “Oh, tidak apa-apa Nak.” 

Budi :. 

Pak Joko : “Oh, boleh saja. Apa yang ingin kamu ketahui?” 

Kalimat yang tepat diucapkan Budi adalah .... 

a. Boleh saya tanya ke Bapak? 

b. Boleh aku mewawancarai Bapak? 

c. Bolehlah saya bertanya kepada Bapak? 

d. Boleh kan saya tanya sedikit kepada Bapak? 

Muatan Pelajaran : IPA 

11. Bentuk paruh burung biasanya sesuai dengan .... 

a. habitatnya 

b. lingkungannya 

c. jenis makanannya 

d. cara berkembang biak 

12. Antena pada kupu-kupu bertungsi untuk .... 

a. menghisap nektar 

b. berjalan 

c. keseimbangan 

d. terbang 

13. Salah satu penyebab punahnya sebuah spesies hewan adalah .... 

a. pelestarian alam 

b. perburuan hewan langka 

c. reboisasi 

d. budi daya hewan 

14. Bentuk pelestarian sumber daya alam berupa hewan konsumsi adalah melakukan .... 

a. budidaya hewan 

b. perburuan liar 

c. memancing 

d. menjala ikan 

15. Perhatikan upaya-upaya berikut! 

(1) Tidak membuang sampah sembarangan 

(2) Mendirikan cagar alam 

(3) Menanami lahan kosong di pekarangan rumah 

(4) Tidak membunuh burung-burung yang ada di lingkungan rumah 

Upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan adalah .... 

a. (1), (2), dan (3) 

b. (1), (3), dan (4) 

c. (2), (3), dan (4) 

d. (1), (2), dan (4) 

Muatan Pelajaran : IPS 

16. Daratan yang berbatasan dengan laut disebut.... 

a. rawa 

b. sungai 

c. danau 

d. pantai 



17. Salah satu mantaat sungai di Kalimantan adalah digunakan sebagai.... 

a. pembangkit listrik 

b. pengairan sawah 

c. sarana transportasi 

d. pengembangbiakan bibit ikan 

18. Contoh tanaman yang tumbuh di rawa adalah .... 

a. bakau dan eceng gondok 

b. pohon pinus dan tebu 

c. tembakau dan kedelai 

d. padi dan jagung 

19. Perhatikan dattar tanaman-tanaman di bawah ini! 

(1) Kopi. 

(2) Tebu. 

(3) Teh. 

(4) Kelapa sawit. 

(5) Cokelat. 

Berdasarkan dattar tanaman di atas, tanaman yang cocok ditanam di daerah dataran tinggi 
ditunjukkan oleh nomor.... 

a. (1), (2), dan (3) 

b. (1), (3), dan (5) 

c. (2), (3), dan (4) 

d. (3), (4), dan (5) 

20. Berikut ini yang tidak termasuk tungsi hutan adalah .... 

a. menyimpan cadangan air 

b. tempat hidup satwa liar 

c. tempat wisata 

d. pembangkit tenaga listrik 

Muatan Pelajaran : SBdP 

21. Salah satu pemantaatan mozaik dari barang bekas adalah mozaik dari.... 

a. biji alam 

b. bungkus mie instan 

c. kertas warna 

d. daun pisang kering 

22. Kolase termasuk dalam karya seni.... 

a. tiga dimensi 

b. abstrak 

c. dua dimensi 

d. satu dimensi 

23. Menempelkan sebuah materi seperti biji-bijian atau lidi pada sebuah lukisan sebaiknya 
menggunakan .... 

a. staples 

b. paku 

c. lem 

d. air 

24. Berikut ini yang tidak termasuk bahan alam untuk membuat karya kolase adalah .... 

a. biji-bijian 

b. lidi 

c. daun kering 

d. manik-manik 

25. Bahan yang tidak dapat digunakan untuk membuat kolase adalah .... 

a. kayu 

b. kertas warna 

c. kedelai 

d. tanah liat 


II. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar! 

PPKn : Soal no 1 - 5 

Bahasa Indonesia : Soal no 6 - 10 

IPA :Soal no 11 -15 

IPS :Soal no 16-20 

SBdP : Soal no 21 -25 

1. Memelihara tanaman adalah cara mudah untuk. 

2. Upaya untuk memelihara lingkungan hendaknya kita mulai dari lingkungan terdekat yaitu. 

3. Sebelum menuntut hak, sebaiknya kita menjalankan. 

4. Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita disebut. 

5. Anton memiliki hewan peliharaan. Anton memiliki kewajiban memperhatikan kebutuhan. 

6. Pertanyaan dalam wawancara diajukan oleh. 

7. Salah satu syarat pertanyaan yang baik adalah sesuai dengan. 

8. Wawancara dilakukan oleh lebih dari. 

9. Menyiapkan dattar pertanyaan adalah langkah yang perlu dilakukan.wawancara 

dilakukan. 

10. Pertanyaan disajikan dalam bentuk kalimat. 

11. Sumber daya alam dimantaatkan untuk memenuhi kebutuhan. 

12. Ikan memiliki insang untuk. 

13. Nelayan tidak boleh menangkap ikan dengan bahan peledak karena. 

14. Sampah biasanya didaur ulang untuk mencegah. 

15. Program kali bersih merupakan upaya untuk melestarikan lingkungan yang bertujuan mengurangi 

pencemaran. 

16. Wilayah teluk sangat cocok digunakan untuk. 

17. Pemantaatan sumber daya alam harus dilakukan secara ... . 

18. Mata pencaharian penduduk desa sebagian besar di bidang. 

19. Kelapa sawit cocok ditanam di daerah. 

20. Dengan bantuan sinar matahari air laut dapat diubah menjadi. 

21. Cara melakukan apresiasi seni adalah. 

22. Dengan mengapresiasi sebuah karya seni, kita dapat mengembangkan kemampuan pembuat 

karya seni tersebut dengan. 

23. Seni menggabungkan gambar hasil guntingan pada majalah atau koran disebut. 

24. Langkah pertama sebelum membuat karya mozaik adalah. 

25. Untuk membuat karya seni yang bagus diperlukan. 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan uraian yang jelas dan benar! 

PPKn : Soal no 1 - 5 

Bahasa Indonesia : Soal no 6 - 10 

IPA :Soal no 11 -15 

IPS :Soal no 16-20 

SBdP : Soal no 21 -25 

1. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? 

Jawab :. 


2. Jelaskan kewajiban kita terhadap tumbuhan! 
Jawab :. 


3. Sebutkan dampak negatit jika kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan! 
Jawab :. 


4. Jelaskan kewajiban kita terhadap hewan! 
Jawab :. 


5. Mengapa pemilik hewan peliharaan harus menjaga peliharaannya? 
Jawab :. 





































6. Mengapa pertanyaan dalam wawancara harus menggunakan bahasa yang baik dan benar? 
Jawab :. 


7. Sebutkan kriteria-kriteria pertanyaan wawancara yang baik! 
Jawab :. 


8. Buatlah sebuah kalimat tanya yang menanyakan alasan! 
Jawab :. 


9. Kapan kita harus menulis laporan hasil wawancara? 
Jawab :. 


10. Jelaskan perbedaan pewawancara dengan narasumber! 
Jawab :. 


11. Jelaskan perbedaan sumber daya alam hayati dan nonhayati! 
Jawab :. 


12. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatit? 
Jawab :. 


13. Sebutkan tiga hewan yang bernapas dengan paru-paru! 
Jawab :. 


14. Jelaskan tungsi matahari sebagai sumber daya alam! 
Jawab :. 


15. Bagaimana cara melestarikan hutan? 
Jawab :. 


16. Sebutkan mantaat waduk bagi kehidupan manusia ! 
Jawab :. 


17. Mengapa daerah lembah sangat cocok digunakan untuk usaha pertanian ? 
Jawab :. 


18. Apa mantaat yang dapat diperoleh dari sungai? 
Jawab :. 


19. Sebutkan mantaat yang dapat diperoleh dari laut 
Jawab :. 


20. Mengapa masyarakat pesisir pantai biasanya bekerja sebagai nelayan ? 
Jawab :. 

































21. Apa pengertian karya seni mozaik? 
Jawab :. 


22 Jelaskan pengertian apresiasi karya seni ! 
Jawab :. 


23. Apa pengertian karya seni kolase? 
Jawab :. 


24. Jelaskan pengertian karya seni montase I 
Jawab :. 


25 Sebutkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat mozaik I 
Jawab :. 













KUNCI JAWABAN ROOM I 

Muatan Pelajaran : PPKn 

1. d. memantaat tumbuhan sebagai bahan makanan 

2. c. mengolah sumber daya alam 

3. c. menegurnya 

4. d. semua masyarakat 

5. c. lingkungan 

Muatan Pelajaran : Bahasa Indonesia 

6. b. narasumber 

7. b. wawancara 

8. d. laporan hasil wawancara 

9. a. membuat dattar pertanyaan 

10. c. Bolehlah saya bertanya kepada Bapak? 

Muatan Pelajaran : IPA 

11. c. jenis makanannya 

12. c. keseimbangan 

13. b. perburuan hewan langka 

14. b. perburuan liar 

15. d. (1), (2), dan (4) 

Muatan Pelajaran : IPS 

16. d. pantai 

17. c. sarana transportasi 

18. a. bakau dan eceng gondok 

19. b. (1), (3), dan (5) 

20. d. pembangkit tenaga listrik 

Muatan Pelajaran : SBdP 

21. b. bungkus mie instan 

22. c. dua dimensi 

23. c. lem 

24. b. lidi 

25. d. tanah liat 

KUNCI JAWABAN ROOM II 

PPKn : Soal no 1 - 5 

Bahasa Indonesia : Soal no 6 - 10 

IPA :Soal no 11 -15 

IPS :Soal no 16-20 

SBdP : Soal no 21 - 25 

1. menyayangi makhluk hidup 

2. keluarga 

3. kewajiban 

4. hak 

5. makan dan minumnya 

6. pewawancara 

7. topik 

8. satu orang 

9. sebelum 

10. tanya 

11. manusia 

12. bernapas 

13. bisa merusak lingkungan 

14. pencemaran lingkungan 

15. sungai 

16. pelabuhan 

17. bijak 

18. pertanian 

19. dataran rendah 

20. garam 

21. dengan memuji hasil karya orang lain 

22. berkreasi dan berimajinasi 


23. montaze 

24. Print gambar pola yang diambil dari internet atau menggambar sendiri menggunakan pensil. 

25. keterampilan 

KUNCI JAWABAN ROOM III 

PPKn : Soal no 1 - 5 

Bahasa Indonesia : Soal no 6 - 10 

IPA :Soal no 11 -15 

IPS :Soal no 16-20 

SBdP : Soal no 21 - 25 

1. Hak adalah sesuatu yang boleh kita terima. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan 

2. menyirami, memberi pupuk 

3. bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan 

4. memberi makan, minum, vaksin, dan membuatkan kandang 

5. agar hewan peliharaan dapat dimantaatkan sebagaimana mestinya 

6. agar sesuai dengan topik pembicaraan 

7. Ciri - ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara : 

Pertanyaan sesuai dengan topik yang dibicarakan 
Menggunakan bahasa yang baik dan benar 

Tidak memberikan pertanyaan diluar topik atau bidang narasumber 
Kalimat pertanyaan tidak rancu atau tidak jelas. 

Tidak mengandung kalimat yang menyinggung salah satu pihak 

Dalam menyampaikan pertanyaan hendaknya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, intonasi 
dalam berbicara. 

8. Kalimat tanya : Mengapa kamu tidak mengerjakan PR? 

Alasan : Saya tidak mengerjakan PR karena ketiduran. 

9. setelah melakukan wawancara 

10. pewawancara adalah orang yang mewawancarai, narasumber adalah orang yang diwawancarai 

11. sumber daya alam hayati sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam 
nonhayati adalah sumber daya alam yang berasal dari bukan makhluk hidup 

12. Perkembangbiakan generatit adalah perkembangbiakan dengan cara kawin 

13. ayam, katak, sapi 

14. sebagai sumber energi panas alami, untuk membantu proses pengeringan, untuk pembangkit 
tenaga surya 

15. dengan cara tebang pilih dan reboisasi 

16. untuk mengairi sawah, untuktempat rekreasi 

17. karena tanahnya sangat subur 

18. untuk mengairi sawah, untuk mandi, untuk mencuci baju 

19. Mantaat dari laut: 

1. Laut menyerap karbon dioksida 

2. Sumber kehidupan nelayan 

3. Jalur transportasi 

4. Sebagai tempat rekreasi 

5. Sumber bahan makanan 

6. Pengendali iklim dunia 

7. Untuk penelitian 

8. Sumber mineral 

9. Sumber minyak bumi 

10. Sumber pembangkit listrik 

20. karena mereka hidupnya dekat dengan laut 

21. Mozaik adalah seni dekorasi dari kepingan bahan keras yang disusun dan ditempelkan dengan 
pelekat 

22. Pengertian Apresiasi adalah suatu proses atau bentuk penghargaan dan penilaian terhadap suatu 
hal yg berhubungan dengan karya seni 

23. Kolase adalah karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bermacam-macam bahan, seperti 
kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. 

24. Montase adalah suatu karya seni yang disusun dari sejumlah gambar yang diambil dari berbagai 
sumber. Gambar tersebut dipotong sedemikian rupa kemudian digabungkan hingga didapatkan hasil 
akhir yang utuh. 

25. potongan kertas, potongan kaca, potongan kayu, kepingan pecahan keramik, potongan daun 


